#100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



@twitulama 



#100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#100 
Nasihat 
Ulama 
Seputar 
Ramadhan 

yang diambil dari akun twitter ulama 
terkemuka Timur Tengah seputar 
Ramadhan 

www.twitulama.com 
Fanpage FB "Twit Ulama" 



@twitulama 



Twitter @twitulama 
{Opening} 



"Selamat memasuki bulan Ramadhan, bulan 
yang penuh kebaikan, kecintaan dan Iman, 
semoga Allah mengumpulkan kita semua 
dalam ketaatan dan amal saleh. Semoga 
Allah menerlma segala amal puasa dan shalat 
klta dl bulan ini." 

@Ahmad_Alkous - Dr. Ahmad Al Kous, 
Khatib di Masjid Al 'Ajeery, 
Cordoba. Konsultan Bidang 
Kerumahtanggaan di Kantor Urusan Agama 
Kuwait, kolumnis di Harian Al Wathan Kuwait. 



#100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



BAGIAN 1 

MEN YAM BUT 
RAMADHAN, 
TAMU YANG 
MULIA 







@twitulama 


9 



#1 Sambut Ramadhan 
Sejak Sya'ban 

Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Puasa 
pada bulan Sya'ban lebih afdhal daripada 
puasa pada bulan-bulan haram. Puasa 
sunnah paling afdhal adalah yang paling 
dekat dengan Ramadhan, balk sesudah 
maupun sebelumnya. Kedudukan puasa bulan 
Sya'ban Inl sepertl kedudukan shalat rawatlb 

setelah sholat wajlb, balk yang sebelum 
maupun sesudahnya. Shalat rawatlb menjadl 
penyempurna kekurangan sholat wajlb yang 

dllakukan, demlklan pula puasa sebelum 
ataupun sesudah Ramadhan. Sebagalmana 
juga shalat sunnah Rawatlb leblh afdhal dan 
shalat sunnah muthlaq, demlklan juga puasa 
sebelum dan sesudah Ramadhan, leblh afdhal 
dan puasa yang jauh dan Ramadhan" 
[LathaaifAl Ma'aarif Hal. 138] 

(5)almonajjid - Syaikh Muhammad Shalih Al 
Munajjid, pengasuh web IslamOA 



10 # 100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#2 Fakta Unik 
Ramadhan 1435 H 

"Ramadhan tahun ini -jika kita diberi 
kesempatan masih hidup dan memasukinya, 
insya Allah- apabila tanggal 1 jatuh dl harl 
Jumat, maka akan ada 5 harlJumat (tanggal 
1-8-15-22-29) dan fenomena Ini hanya 
terulang setlap 20 tahun sekali" (tentunya 
masih menunggu ketetapan pemerintah, 
namun di negeri kita ormas Muhammadiyah 
telah menetapkan awal Ramadhan pada had 
Jumat 27 Juni 2014 -pent) 

(5)q8azm - Dr. Abdul Muhsin Al Muthiri, 
Doktor dalam bidang tafsir, Fakultas Syari'ah 
Universitas Kuwait 



@twitulama 



#3 Pengingat Menyambut Ramadhan 



"Sekedar pengingat : tersisa 7 bulan lagi 
menuju bulan Ramadhan. Siapa yang 
memiliki hutang puasa di Ramadhan kemarin, 
segeralah ia tunaikan sekarang. Kita berdoa 
kepada Allah semoga la mempertemukan kita 
dengan bulan Ramadhan" 

@Khalid_Aljubair - dr Khalid al Jubair, Da'i di 
Kuwait. Beliau juga dokter spesialis jantung. 

#4 Keutamaan bulan Sya'ban 

Mengingat bulan Sya'ban sudah seperti 
muqaddimah (pembuka) bagi bulan 
Ramadhan, disyariatkan dalam bulan Sya'ban 
ini amalan yang juga terdapat di bulan 
Ramadhan seperti shaum (shaum sunnah) 
dan membaca Al-Qur'an untuk persiapan 
memasuki Ramadhan. Salamah bin Kahil 
berkata, "Bulan Sya'ban dikenal juga dengan 
nama bulan membaca Al-Qur'an." 

(Salmonajjid - Syaikh Muhammad Shalih Al 
Munajjid, pengasuh web IslamOA . 



^2 #100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#5 Berpuasalah Bersama Pemerintah 

Hadits Nabi sangat penting untuk memutus 
keraguan orang-orang yang menyebarkan 
keraguan dalam memasuki/menyelesaikan 
bulan-bulan tertentu. Hadits tersebut adalah 
"Waktu puasa kalian adaiah saat orang-orang 
dan pemimpinnya berpuasa, IduiAdha kaiian 
adaiah saat orang-orang dan pemimpinnya 
merayakan IduiAdha." 

(S Dr malqahtani - Dr. Muhammad Sa'id 
Al Qahthani, pernah menjabat dosen mata 

kuliah Aqidah dan Madzhab Pemikiran 
Kontemporer di Universitas Ummul Qura, 
Saudi Arabia 

#6 Rajab, Bulan Menanam 

Abu BakrAl Balkhi berkata, "Bulan Rajab 
bulannya menanam, bulan Sya'ban bulannya 
irigasi tanaman, dan bulan Ramadhan 
bulannya memanen hasil" 

(Ssaadalbreik Dr Sa'ad Al Buraik, doktor 
dalam bidang fiqh perbandingan madzhab 
di Ma'had Al 'Aliy di Qudha' 



@twitulama 



#7 Countdown Ramadhan 



Hari-hari semakin berkurang, hitungan 
mundur segera berakhir. Ramadhan telah 
dekat. Ya Allah sampalkan kaml dalam bulan 
Ramadhan, bersama orangtua kaml, saudara- 
saudara kaml, dan jangan jadlkan kaml orang 
yang merugl dan hllang tlada mendapatl 
bulan Ramadhan 

(5)7usaini Dr Hasan al Husaini seorang Da'i di 
Bahrain, anggota Majelis Ulama Negara Teluk 

#8 Berdoa 6 Bulan Sebelum 
Ramadhan 

Terslsa kurang dad 50 had lagl. 
Hitungan mundur menuju bulan Ramadhan 
segera berakhir. Adalah para salaf mereka 
berdoa kepada Allah dl 6 bulan sebelum 
Ramadhan, memohon agar sampal dl 
dalamnya. Ya Allah, sampalkanlah aku 
kepada kekaslhku bulan Ramadhan. 

(Salmohisni Syaikh Muhammad ibn Sulaiman 
al Muhaisini, Imam Masjid Al Rajhi, Makkah. 
Website beliau www.almohisni.com 



^4 #10 ° Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#9 Angin, embun, dan hujan 



Seorang salaf berkata, 
"Rajab bagaikan angin, Sya'ban bagaikan 
embun, dan Ramadhan bagaikan hujan. Maka 
barangsiapa yang tidak menanam di bulan 
Rajab dan tidak mengaiiri tanamannya di 
buian Sya'ban, bagaimana mungkin ia bisa 
memanen di buian Ramadhan?! 

(SKhaledAISaqaby Syaikh Khalid Ibrahim As 
Sha'qaby, da'i di Kementerian Pendidikan dan 
Pengajaran, Saudi Arabia 

#10 Kita hanya berbatas hilal 

Tidakiah ada di antara kita 
dan Ramadhan meiainkan sebuah hiiai. Maka 
barangsiapa yang tidak menanam di Rajab, 
mengaiiri di Sya'ban, bagaimana bisa ia 
hendak memanen hasii di Ramadhan? 

(Salmonajjid - Syaikh Muhammad Shalih Al 
Munajjid, pengasuh web IslamOA 



@twitulama 



#11 Bolehkah Mengucapkan Selamat 
Atas Datangnya Ramadhan? 

Tidaklah mengapa sating mengucapkan 
selamat dengan masuknya bulan Ramadhan, 
berdasarkan apa yang diriwayatkan dalam 
Sunan dan Shahih Ibnu Majah, bahwa 
Rasulullah mengatakan, "Telah datang 
kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang 
penuh berkah" 

(5)d alshamrani Dr. Shalih al Syamrani, Dosen 
Fiqih di Universitas Ummul Qura, Saudi 
Arabia 



10 #100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#12 Selamat Memasuki Bulan 
Ramadhan 

"Selamat memasuki bulan Ramadhan, 
bulan yang penuh kebalkan, kecintaan dan 
Iman, semoga Allah mengumpulkan klta 
semua dalam ketaatan dan amal saleh. 
Semoga Allah menerima segala amal puasa 
dan shalat klta dl bulan ini " 

(SAhmad Alkous - Dr. Ahmad Al Kous, Khatib 

di Masjid Al 'Ajeery, Cordoba. Konsultan 
Bidang Kerumahtanggaan di Kantor Urusan 
Agama Kuwait, kolumnis di Harian Al Wathan 
Kuwait. 



@twitulama 



BAGIAN 2 

HADITS LEMAH 
SEPUTAR RAJAB 



13 # 100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#13 Hadits "Allahumma 
bariklana fi Rajab.." 

Tidaklah diriwayatkan dan Nabl shallallaahu 
'alalhl wa sallam bahwasanya beliau ketlka 
masuk Rajab berkata, "Allahumma bariklana 
fl Rajab, wa Sya'ban, wa ballighna Ramadhan, 
Ya Allah berkahllah kaml dl bulan Rajab 
dan Sya'ban, dan sampalkanlah kaml ke 
bulan Ramadhan". Hadits Inl dha'lf (lemah), 
janganlah engkau menylbukkan dlrl dengan 
menyebarkan ucapan inl 

(Saldahsh Syaikh Abdurrahman Ad Dahsy, 
anggota lembaga pengajaran Universitas Al 
Qasim, imam dan khatib di Masjid Jami' AN 
ibn Abi Thalib Unaizah, Saudi Arabia 



#14 Dilemahkan oleh siapa? 

Tersebar dl tengah manusla hadits, 
"Allahumma bariklana fi Rajab, wa Sya'ban, 
wa ballighna Ramadhan, Ya Allah berkahllah 
kaml dl bulan Rajab dan Sya'ban, dan 
sampalkanlah kaml ke bulan Ramadhan". 



@twitulama 19 



Hadits ini tidaklah shahih dari Nabi 
shallallaahu 'alaihi wa sallam, didhaifkan oleh 
banyak ulama diantaranya An Nawawi, Ibnu 
Rajab, dan Ibnu Hajar 

@saudalshureem Syaikh Su'ud ibn Ibrahim 
As Syuraim, imam Masjidil Haram Makkah Al 
Mukaramah 



#15 Juga Didhaifkan Oleh Ibnul Jauzi 

Hadits "Allahumma bariklana fi Rajab, 
wa Sya'ban, wa ballighna Ramadhan, Ya 
Allah berkahllah kaml di bulan Rajab dan 
Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan 
Ramadhan" adalah hadits dhaif. Diantara 
yang mendhaifkannya ialah An Nawawi, Ibnul 
Jauzi, Ibnu Hajar, AlAlbani, dan selain mereka 
dari kalangan ahli ilmu 

(Sazizfrhaan Dr Aziz ibn Farhan Al 'Unizi, 
ulama di Uni Emirat Arab, mudir salah satu 
markaz dakwah di Dubai 



20 #100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#16 Meluruskan Amalan 
Di Bulan Rajab 

Bulan Rajab ialah bulan yang agung, 
termasuk diantara bulan-bulan haram, akan 
tetapi tidaklah tsabit (tidak ada dalil shahih 
tentangnya -pent) adanya doa khusus, shalat 
khusus, puasa khusus di dalamnya. Adapun 
hadits "Allahumma bariklana fi Rajab, wa 
Sya'ban, wa ballighna Ramadhan, Ya Allah 
berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, 
dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadhan", 
adalah hadits dhaif dan tidaklah shahih. 

(Salmonajjid - Syaikh Muhammad Shalih Al 
Munajjid, pengasuh web IslamOA 



@twitulama 



BAGIAN 3 

RENUNGAN 
PUASA 



22 #100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#17 Puasa Bukan Sekedar ... 

"Sesungguhnya puasa itu bukan sekedar 
menahan diri dan makan dan minum saja, 
namun juga menahan diri dari perkataan sia- 
sia dan kata-kata kotor" (hadits dishahihkan 
oieh aiAlbani) 

(5)7usaini Dr Hasan al Husaini seorang Da'i di 
Bahrain, anggota Majelis Ulama Negara Teluk 



#18 Ingatkah Engkau, 
Wahai Saudaraku? 

"Ada yang teringat bahwa shaiat adaiah 
cahaya, bahwa puasa adaiah perisai, bahwa 
sedekah adaiah bukti keimanan, namun dia 
teriupa bahwa seorang musiim sejati adaiah 
ketika orang iain seiamat dari gangguan iisan 
dan tangannya" 

(Ssulemanalrobei Dr. Suleman Al Ruba'i 
Kepala Jurusan Aqidah dan Madzhab 
Kontemporer Fakultas Syari'ah dan Ilmu Islam 
Universitas Qosiim 



@twitulama 



#19 Untukmu Yang Tengah Berpuasa 



"Nasihat untuk yang berpuasa: 
jadllah orang yang Ikhlas karena Allah dan 
menglkutl petunjuk dan sunnah Rasulullah 
dalam berpuasa. Karena Allah tidak akan 
menerlma amal, kecuall amalan yang Ikhlas 
karena Dla dan amalan yang benar sesual 
petunjuk NablNya" 

@NawwafAlsalem - Syaikh Nawwaf bin 
Muhammad al Salim, Da'i, Imam dan Khatib 
di Kementerian Waqaf Kuwait. Pengajar di 
Jurusan Teknologi Universitas di Kuwait 



#20 Ingatlah Penderitaan Mereka 

"Ingatlah wahal saudara-saudaraku yang 
sedang berpuasa, bahwa dl sana ada orang- 
orang yang tldak pernah mendapatkan air 
yang berslh" 

@D yousefAlsaqer Dr Yusuf as Shaqr Dosen 
perbandingan fikih, fakultas syariah di 
Universitas Kuwait 



24 #10 ° Na5i hat Ulama Seputar Ramadhan 



#21 Berpuasa Hanya Berlapar-Lapar, 
Shalat Hanya Berlelah-Lelah 



Dari Abu Hurairah, beliau berkata, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda, "Berapa banyak orang yang puasa, 
dia tak mendapat apa-apa kecuali rasa lapar. 

Berapa banyak orang yang sholat, dia tak 
mendapat apa-apa kecuali rasa lelah" (hadits 
dishahihkan oieh Ai Aibani) 

(SKhalid Aljubair - dr Khalid al Jubair, Da'i di 
Kuwait. Beliau juga dokter spesialis jantung 



#22 Puasa Sebab Pertolongan Allah 

Allah berfirman (yang artinya), "Dan mintalah 
pertolongan melalui sabar dan shalat" 
(QS. Al Baqarah: 45) Sebagian ahli tafsir 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
sabar pada ayat ini adalah puasa, sehingga 
maknanya "Dan mintalah pertolongan 
melalui puasa dan shalatmu" 

(Smusaiteer Syaikh Khalid al Musaithir, 



@twitulama 



Imam dan Khotib di Masjid Walidah Khalid al 
Bulthan, Riyadh. Pengajar di bidang Teknik, 
Pimpinan Umum Rumah Tahfizh Quran 
Muslimah di Riyadh. 



#23 Lalu, Adakah Engkau Merasa 
Mengeluh Dengan Beratnya Puasa? 

Perang BadrAl Kubra, peperangan kelima 
yang diaiami Nabi shallallaahu 'aiaihi wa 
sallam, terjadi di had Jumat siang tanggal 7 7 
Ramadhan, di tahun 2 Hijriah 

@Musa_al3azmi Musa ibn Rasyid Al 'Azmi, 
penulis buku di Kuwait diantaranya berjudul 
"Mutiara Tersembunyi dari Perjalanan Hidup 
Nabi", yang terdiri dari 4jilid dan diberi 

pengantar oleh Syaikh Utsman Al Khumais 



23 #100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



BAGIAN 4 

FATWA SEPUTAR 
RAMADHAN 



@twitulama 



#24 Niat Puasa, Diucapkan 
Ataukah Dalam Hati? 

"Tanya : Apa hukum niat berpuasa di bulan 
Ramadhan yang dilafalkan iisan sekaligus 
juga ditempatkan di hati. Atau apakah 
cukup dengan di hati saja? Semoga Aiiah 

membaiasmu dengan kebaikan. 
Jawab : Niat itu tempatnya di hati, maka 
hendaknya dia niatkan berpuasa cukup di 
daiam hati" 

(SAhmad Alkous - Dr. Ahmad Al Kous, Khatib 

di Masjid Al 'Ajeery, Cordoba. Konsultan 
Bidang Kerumahtanggaan di Kantor Urusan 
Agama Kuwait, kolumnis di Harian Al Wathan 
Kuwait. 

#25 Suntik Insulin Membatalkan 
Puasa? 

"Di antara hukum puasa: suntik insuiin tidak 
membatalkan puasa" 

(Ssolimanshtwy - Dr Sulaiman Muhammad 
as Syatwi, Doktor Jurusan Ilmu Hadits, 
Universitas Islam Madinah KSA. 



23 #100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#26 Infus Dan Suntikan Obat 
Membatalkan Puasa? 

Ibnu Baz rahimahuiiah berkata: "Suntikan 
yang berisi suplemen makanan (baca: infus) 
membataikan puasa jika digunakan secara 
sengaja. Adapun suntikan obat, maka tidak 
membataikan puasa" 

(5)dr alshoreka - Dr. Abdullah Al Syurikah, 
Imam dan Khatib Masjid Ad Duwailah, 
Kuwait. 

#27 Stop maksiat sekarang juga! 

"Tanya : Apa hukum bermaksiat di buian 
Ramadhan? Apakah baiasannya sama dengan 
selain di buian Ramadhan? 
Jawab : Maksiat di buian Ramadhan iebih 
buruk dan maksiat di buian iainnya, dan 
orang yang bermaksiat di buian Ramadhan 
ini wajib bertaubat" 

@dr almuqbil - Dr. Umar Al Muqbil, dosen 
hadits di Fakultas Syari'ah Universitas Al 
Qashim, Wakil Ketua di Lembaga Ilmiah 
untuk Studi Al Qur'an, Saudi Arabia 



@twitulama 29 



#28 Safar Dengan Pesawat, 
Haruskah Berbuka? 

"Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya 
mengenai seorang musafir yang berpuasa 
di bulan Ramadhan namun safarnya tidak 
membuat si musafir itu merasa iapar, haus 
atau keieiahan. Nana yang lebih afdhai 
baginya, berpuasa atau berbuka? 
Jawaban Ibnu Taimiyyah: Walaupun safarnya 
tidak membebani puasanya, baginya berbuka 
puasa lebih afdhai menurut ijma', namun 
bila ia ingin berpuasa, maka itu pun boleh 
menurut banyak ulama" 

@ salehalsultan - Dr. Shalih As Sulthan, 
Dosen Fakultas Syariah Universitas Al 
Qashim, Saudi Arabia 

#29 Onani Di Bulan Ramadhan 

"Tanya: Assalamualaikum wahai Syaikh yang 
mulia, ada seseorang yang beronani secara 
sengaja di siang hari bulan Ramadhan, 

bagaimana menebusnya? 
Jawab: Wa'alaikumussalam, tebusannya 
adalah taubat dan dia mengganti puasanya 



30 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



berdasarkan pendapat Syaikh Ibnu Baz 
rahimahuiiah" 



(5>dr alshoreka - Dr. Abdullah Al Syurikah, 
Imam dan Khatib Masjid Ad Duwailah, 
Kuwait, murid Syaikh Abdul Aziz ibn Abdullah 
ibn Baz rahimahullah 

#30 "Ayahku Tak Mampu 
Lagi Berpuasa" 

Tanya: Wahai Syaikh, Saya punya seorang 
bapak yang sudah tidak mampu puasa 
Ramadhan, bolehkah dia tidak puasa? 

Jawab: Kaiau dia sudah tidak mampu iagi 
berpuasa, maka dia tidak periu puasa, dan 
dia punya kewajiban untuk memberi makan 
seorang miskin setiap harinya. 

(SDr Farhan Obaid - Dr Farhan bin 'Ubaid 
Doktor dalam Ilmu Bahasa Arab, Imam dan 
Khatib di salah satu masjid di Kuwait. 



@twitulama 



#31 Tidur Siang Di Bulan Ramadhan, 
Bolehkah? 



Ibnu Baz rahimahullah berkata, "Tidak apa- 

apa tidur siang maupun maiam di buian 
Ramadhan asaikan tidak ada kewajiban yang 
ditinggaikan dan tidak meiakukan hai yang 
diharamkan" (semisai tidur siang hingga 
iewat waktu shaiat wajib, teriaiu banyak 
tidur siang hingga iaiai dari mengisi buian 
Ramadhan dengan kebaikan, dsb -pent) 

(5)dr alshoreka - Dr. Abdullah Al Syurikah, 
Imam dan Khatib Masjid Ad Duwailah, 
Kuwait, murid Syaikh Abdul Aziz ibn Abdullah 
ibn Baz rahimahullah 



32 # 100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#32 Wisata Di Bulan Ramadhan, 
Haruskah Batal Puasa? 

"Tanya : Bagaimana seorang musafir yang 
bertujuan untuk wisata di buian Ramadhan, 
wajibkah dia untuk tetap berpuasa atau boieh 
berbuka? 

Jawab : Dia boieh berbuka, tapi berpuasa 
iebih utama sebagaimana yang diiakukan 
Nabi" 

(S AdnanAbdulqader - Syaikh Adnan Abdul 
Qadir, Da'I di Kuwait, pengasuh situs http:// 
adnanabdulqader.com/ 



@twitulama 




BAGIAN 5 

SERBA SERBI 
RAMADHAN: 
SAHUR 



34 # 100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#33 Manfaatkan Waktu Sahur 

"Beristighfar di waktu sahur, adalah amalan 
yang paling utama. Ucapkan Astaghfirullah... 
Astaghfirullah. . . Astaghfirullah.. . " 

(5)7usaini Dr Hasan al Husaini seorang Da'i di 
Bahrain, anggota Majelis Ulama Negara Teluk 



#34 Ada Hikmah Di Balik Sunnah 

Hikmah memakan kurma, dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam, ...Siapa yang di 
pagi hari memakan 7 butir kurma, tidak akan 
terkena bahaya racun dan sihir pada hari itu." 

(SKhalid Aljubair - dr Khalid al Jubair, Da'i di 
Kuwait. Beliaujuga dokter spesialis jantung 



@twitulama 



#35 Istighfar Dan Waktu Sahur 



Waktu sahur adalah waktu diharapkan 
terkabulnya doa, dan doa terbalk yang 
dlmlnta kepada Allah saat Itu adalah doa 
pengampunan dosa (Istighfar). Allah Ta'ala 
berflrman (yang artlnya), "Dan dl waktu 
sahur mereka memohon ampun" (QS Adz 
Dzarlyat : 18) Maka perbanyaklah ucapan 
"Astaghflrullah... Astaghflrullah..." 

@Dr_almosleh - Dr. Khalid Al Mushlih, dosen 
fiqh pada Universitas Al Qashim, sekaligus 
menantu Syaikh Muhammad bin Shalih Al- 
'Utsaimin. 

#36 Harta Ghanimah (Rampasan 
Perang) Yang Amat Berharga 

"..Dan mereka selalu berlstlghfar dl waktu 
sahur" (adz Dzariat: 18) Perbanyak Istighfar dl 
waktu-waktu tersebut, Itulah harta ghanimah 
yang amat berharga dl waktu Itu" 

(SALSHEHRI89. Dr Abdullah asy Syahri 
Doktor dalam bidang akidah dan madzhab 
kontemporer, Riyadh 



36 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#37 Pembeda Antara Kita 
dan Mereka 

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 
"Pembeda antara puasa kita dan puasa Ahli 
Kitab adalah makan sahur" (HR Muslim) 

(5)mhommadll8 - Syaikh Muhammad 
al'Utaibi, Imam dan Pengajar di kementrian 
wakaf Kuwait, sedang menempuh S3 di 
Universitas Islam Madinah 

#38 Mana Lebih Utama: 
Istighfar Atau Tasbih? 

Beristighfar di waktu sahur, ituiah yang 
terbaik, "Mereka beristighfar di waktu sahur" 
(QS. Adz Dzariyat: 18). Adapun tasbih, maka 
yang utama di waktu pagi dan sore hari, 
"Maka bertasbihiah kepada Allah di waktu 
kamu berada di petang hari dan waktu kamu 
berada di waktu subuh" (QS. Ar Ruum: 17) 

(Sabdulaziztarefe - Syaikh Abdul Aziz Ath 
Tharifi, Ulama yang juga menjabat sebagai 
Peneliti Ilmiah di Departemen Masalah Islam 
di Riyadh, Arab Saudi 



@twitulama 



BAGIAN 6 

SERBA SERBI 
RAMADHAN: 
BUKA PUASA 



38 # 100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#39 Dua Kebahagiaan 



"Bagi orang yang berpuasa, ada 2 
kebahagiaan: Kebahagiaan ketika mereka 
berbuka, mereka bahagia dengan berbuka 

puasa, dan kebahagiaan ketika mereka 
bertemu dengan Rabbnya, mereka bahagia 
dengan puasanya". Daiam riwayat iain, 
"Bahagia di dunia ketika mereka berbuka dan 
bahagia di akhirat ketika mereka bertemu 
Rabbnya" 

(5)almonajjid - Syaikh Muhammad Shalih Al 
Munajjid, pengasuh web IslamOA 

#40 Kuliner Ramadhan, Bolehkah? 

"Tidak masaiah pada buian Ramadhan 
memberi makanan/minuman yang spesiai 
yang mubah kepada keluarga. Daiam Shahih 
Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi 
shaiiaiiahu 'aiaihi wa sailam adaiah orang 
yang paiing dermawan, dan beiiau iebih 
dermawan iagi di buian Ramadhan" 

(5)d alshamrani Dr. Shalih al Syamrani, Dosen 
Fiqih di Universitas Ummul Qura, Saudi 



@twitulama 39 



#41 Ingat Dan Doakan Mereka 
Saat Berbuka 

"Wahai orang-orang yang berpuasa, ingatlah 
ketika Anda berbuka, di sana ada orang- 
orang yang tidak memiliki makanan sama 
sekali" 

(5)D yousefAlsaqer Dr Yusuf as Shaqr Dosen 
perbandingan fikih, fakultas syariah di 
Universitas Kuwait 

#42 Berbahagia Karena Berbuka 
Menurut Imam Al Baihaqi 

Imam al Baihaqi mengatakan, "Bahagia 
ketika berbuka karena dia mendapatkan 
pahaia yang sangat besar yang hanya Allah 

saja yang tahu berapa pahalanya, dan 
kesenangan pada hari kiamat adalah ketika 
dia mendapatkan pahalanya" 

(5>almonajjid - Syaikh Muhammad Shalih Al 
Munajjid, pengasuh web IslamOA 



40 # 100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#43 Berbahagia Karena Berbuka 
Menurut Ibnu Rajab 

Ibnu Rajab mengatakan, ...Adapun dia 
senang ketika berbuka adalah karena 
diperboiehkannya sesuatu yang sebelumnya 
dilarang, padahal ketika itu dia amat sangat 
memeriukannya. Adapun kebahagiaannya 
ketika berjumpa dengan Rabbnya adaiah 
ketika dia mendapatkan pahaia puasanya 
padahai ketika itu dia amat memeriukannya". 
Aiiah berfirman (yang artinya), "Pada hari 

ketika tiap-tiap diri mendapati segaia 
kebajikan dihadapkan (dimukanya)" (Aii 
Imran: 30) 

(5)almonajjid - Syaikh Muhammad Shalih Al 
Munajjid, pengasuh web IslamOA 



@twitulama 41 



#44 Jangan Tunda Lagi untuk Berdoa 



"Wahai orang-orang yang berpuasa, 
sumbangan doa mu pada saat-saat 
terkabulnya doa seperti di akhir had Jumat 

untuk umat Islam di Syam (Suriah) dan 
seluruh negara Islam lalnnya adalah bentuk 
sumbangslh yang paling utama agar datang 
pertolongan pada mereka. Maka jangan tunda 
lagl untuk berdo'a" 

(Sdr alghfaily Dr Abdullah Al Ghufaily, dosen 
fiqh di Sekolah Tinggi Kehakiman, wakil ketua 
di Universitas Kehakiman dan ketua Markaz 
At Tibyan. 

#45 Bolehkah Meninggalkan Shalat 
Maghrib Berjamaah Karena Buka 
Puasa? 

Tanya : Bolehkah meninggalkan shalat 
jamaah Maghrib karena sebab sedang 
makan? 

Jawab : Boleh kalau engkau dlsuruh makan 
dan orang yang menyuruh kebetulan 
menghldangkannya ketlka waktu shalat 



42 # 100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



Tapi perlu diingat tidak boleh secara sengaja 
menaruh makanan ketika waktu shalat 
sehingga lalai dari shalat jamaah secara 
sengaja 

@othmanALkamees - Syaikh Utsman Al 
Khumais, ulama yang telah menulis berbagai 

kitab dalam membantah pemikiran Syi'ah 
Imamiyah, sempat beberapa kali berkunjung 
ke Indonesia, website beliau http://almanhaj. 
net 

#46 Manfaatkan Waktu Berbuka 
Puasa 

"Waktu diterimanya doa adalah waktu ketika 
berbuka puasa, jangan lupa berdoa untuk 
din Anda, keiuarga Anda, negara Anda dan 
masyarakat kaum musiimin" 

(SALSHEHRI89. Dr Abdullah Asy Syahri 
Doktor dalam bidang akidah dan madzhab 
kontemporer, Riyadh, Saudi Arabia 



@twitulama 43 



BAGIAN 7 

MOTIVASI 
RAMADHAN 



44 # 100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#47 Keutamaan Menghidupkan 
Ramadhan Dengan Amal Shalih 

"Jika Anda menghidupkan Ramadhan dengan 

baik, maka akan terasa keridhaan Allah 
kepada Anda dan perubahan kehidupan Anda 
menjadi lebih baik" 

(SMohamadAlarefe - Dr. Muhammad bin 
Abdurrahman Al 'Arifi, dosen di King Saud 
University (KSU), Riyadh, anggota Rabithah 
(Ikatan) Ulama Syari'ah 



#48 Ramadhan Dan Dakwah 

"Saudara-saudaraku para da'i, para Imam 
dan para Khotib, Ramadhan adalah bulan 
dakwah, waktunya mengingatkan manusia 

untuk bertaubat. Maka jangan kau sia-siakan 
kesempatan ini, penuhilah masjid-masjid, 

mimbar-mimbar dengan pelajaran-pelajaran" 

(foalnajdil - Dr Muhammad al Hamuud an 
Najdi, Doktor dalam bidang akidah, Imam 
dan Khotib di Masjid Shobaah An Naashir 



@twitulama 45 



#49 Manfaatkan Ramadhan Untuk 
Berbakti Kepada Mereka! 

"Kepada mereka yang tidak sempat berbuat 
baik kepada kedua orangtuanya, berbuat 
baiklah untuk mereka setelah mereka wafat. 
Berdoalah untuk mereka, bersedekah untuk 
mereka, sambunglah hubungan dengan 
kerabat mereka dan orang-orang yang 
mereka cintai, khususnya di bulan Ramadhan 
ini, di mana amal dilipatgandakan" 

(5) Dr malqahtani - Dr. Muhammad Sa'id 
Al Qahthani, pernah menjabat dosen mata 

kuliah Aqidah dan Madzhab Pemikiran 
Kontemporer di Universitas Ummul Qura, 
Saudi Arabia 



#50 Tips Agar Diridhai Allah 

Tips mendapatkan keridhoan Allah : bersiwak. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda, "Siwak itu membersihkan mulut 
dan mendatangkan keridhaan Rabb" 

(Smusaiteer Syaikh Khalid al Musaithir, 



43 #100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



Imam dan Khotib di Masjid Walidah Khalid al 
Bulthan, Riyadh. Pengajar di bidang Teknik, 
Pimpinan Umum Rumah Tahfizh Quran 
Muslimah di Riyadh. 

#51 Tingkatkan Imanmu 
Di Bulan Ramadhan! 

"Tanya: Bagaimana caranya agar kita bisa 
menguatkan keimanan? 

Jawab: Ada banyak cara menguatkan 
keimanan di antaranya dengan membaca 
ai Quran, membaca kisah perjalanan hidup 
Nabi shaliaiiahu 'aiaihi wa saiiam dan orang- 
orang saieh, bergaul dengan orang-orang 
saleh, memperbanyak ketaatan dan iain 
sebagainya" 

@othmanALkamees - Syaikh Utsman Al 
Khumais, ulama yang telah menulis berbagai 

kitab dalam membantah pemikiran Syi'ah 
Imamiyah, sempat berkunjung ke Indonesia 
pada Juni 2010, website beliau http:// 
almanhaj.net 



@twitulama 47 



#52 Ya Allah, Berilah Mereka 
Kemenangan! 



"Banyak kita mendengar klsah bahwa bulan 
Ramadhan adalah bulan pertolongan dan 
bulan kemenangan. Insya Allah klta akan 
sakslkan hal tersebut di buml Syam (Surlah), 
dl bulan klta Inl dengan Izln Allah yang Maha 
Perkasa dan Maha Bljaksana! 

(5)dr alghfaily - Dr Abdullah Al Ghufaily, 
dosen fiqh di Sekolah Tinggi Kehakiman, 
wakil ketua di Unversitas Kehakiman dan 
ketua Markaz At Tibyan. 



#53 Kalau Bukan Karena Taufik 
Dari Allah ... 

Slapa yang memperhatlkan kondlsl dlrlnya 
sendlrl dan kondlsl orang-orang dl sekltarnya 
pasca Ramadhan, dla akan berkeslmpulan 
bahwa dla sangat butuh dengan doa yang 
dlajarkan Nabl "Allahumma a'lnnl 'ala 
dzlkrlka wa syukrlka wa husnl Ibaadatl" 



43 # 100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



(Ya Allah berilah aku pertolongan untuk 
berdzlklr menglngatMu, bersyukur kepadaMu 
dan beribadah dengan balk kepadaMu). 

Sebab, kemampuan untuk beribadah 
hanyalah berasal dan tauflk yang Allah 
berikan 

(SDrsalehs - Dr. Saleh Sindi, Dosen 
Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia 



@twitulama 49 



BAGIAN 8 

RAMADHAN, 
BULANNYA 
A L- QURAN 



50 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#54 Indikasi Kedekatan Kita 
Dengan Allah 

"Ramadhan, bulan al Quran. Sesual kadar 
hubungamu dengan al Quran, demlklanlah 
kadar hubunganmu dengan Ar Rahmaan 
(Allah subhanahu wa ta'ala)" 

(Salnajdil - Dr Muhammad al Hamuud an 
Najdi, Doktor dalam bidang akidah, Imam 
dan Khatib di Masjid Shobaah An Naashir 



#55 Saudaraku, Janganlah 
Membakar Al Quran Dengan Hatimu! 

"Bukanlah suatu kesalahan terhadap Al Quran 
kalau klta membakar lembaran Al Quran 
(mlsalnya untuk membuang Al Quran yang 
memang sudah tersobek dan semlsalnya - 
pent). Tapl suatu kesalahan adalah ketlka klta 
membakar al Quran darl hatl klta, membakar 
keclntaan terhadap Al Quran dan membakar 
keclntaan beramal dengan Al Quran!" 

@nasseralqtami - Nashir Al Qathami, sedang 



@twitulama 



menempuh program Magister di bidang 
Studi Ilmu Al Qur'an, Imam Masjid Jami' Al 
Qadhi Riyadh, Saudi Arabia. 

#56 Tidakkah Kita Lebih Pantas 
Untuk Menangis? 

"Dan apabila mereka mendengarkan apa 
yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), 
engkau lihat mata mereka mencucurkan air 

mata" (QS Al Maidah : 83). Ayat ini turun 
berkenaan dengan umat Nashrani, bukankah 
kaum muslimin lebih utama untuk menangis 
ketika mendengar Al Quran? 

(5)q8azm - Dr. Abdul Muhsin Al Muthiri, 
Doktor dalam bidang tafsir, Fakultas Syari'ah 
Universitas Kuwait 

#57 Membaca Mushaf Al Quran 
Dalam Hati 

"Tanya : Apakah berpahala membaca 
mushaf tanpa menggerakkan bibir untuk 
membacanya (dibaca dalam hati saja -pent)? 
Jawab : Yang seperti ini tidak dianggap 
membaca, dan tidak menghasilkan pahala 



52 #100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



keutamaan membaca al Quran kecualljlka 
seorang membaca dengan lafal Quran (yaitu 
dengan menggerakkan mulutnya -pent) 
(Imam Ibnu Baz rahlmahullah)" 

(S Dr Farhan Obaid - Dr Farhan bin 'Ubaid 
Doktor dalam Ilmu Bahasa Arab, Imam dan 
Khatib di salah satu masjid di Kuwait. 

#58 Tadabbur 5 ayat 

"Cobalah engkau membaca Al Quran per 

5 ayat dengan tadabbur, menggunakan Al 
Quran yang ada tafslrnya, agar engkau blsa 
memahaml makna ayat secara umum, dan 

juga membaca asbabun nuzulnya. Per 5 
ayat maksudnya adalah agar sesuai dengan 

kebanyakan jumlah ayat yang dlturunkan 
oleh malalkat Jlbrll kepada Nabl klta 

Muhammad shallallahu 'alalhl wa sallam" 

(Sjbrahim aldwish - Dosen sunnah 
nabawiyyah di Universitas Qashim, Kepala 
Pusat Studi Kemasyarakatan. 



@twitulama 



#59 Waktu Utamamu, 
Bukan Waktu Sisamu 

"Berikan untuk al Quran waktu-waktu utama 
Anda, bukan waktu-waktu sisa Anda, niscaya 
Anda kan melihat barakah al Quran dalam 
kehidupan Anda" 

(Sfahadalkandri - Fahad Al Kundari, imam 
masjid besar negara Kuwait, dan insya Allah 
recital Al Qur'an beliau telah masyhur. 

#60 Bacalah Dengan Tadabbur, 
Dan Rasakan Hasilnya 

"Membaca al Quran dengan cara yang benar 
sepertl yang dlperlntahkan, akan mewariskan 
Umu, kelmanan dan keyaklnan pada hatl 
seorang muslim yang mana hal tersebut 
takkan dljumpal oleh slapapun kecuall yang 
membaca al Quran dengan benar. " 
[Syalkhul Islam Ibnu Taymlyyah] 

(5)q8azm - Dr. Abdul Muhsin Al Muthiri, 
Doktor dalam bidang tafsir, Fakultas Syari'ah 
Universitas Kuwait 



54 #10 ° Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#61 Menyingkap Rahasia Al Quran 

"Apabila dirimu banyak membaca Al Quran 
maka akan jelas bagimu makna-makna yang 
sebelumnya tidak terlihat Dahulu bilamana 
Syaikh Muhammad AlAmin Assyinqithi 
rahimahullah (seorang ulama pakar tafsir dari 
Mauritania -pent) ingin menafsirkan Al Quran 
beliau membaca satu halaman lebih dari 
seratus kali" 

(5)Osaimi0543 - Dr. Syaikh Shalih ibn Abdillah 
Hammad Al 'Ushaimi , Pengajar di Masjidil 
Haram dan Masjid Nabawi. Seorang alim 
yang tekenal dengan memiliki banyak sanad. 
Disebutkan pula bahwa beliau telah belajar 
dari 1000 guru hingga saat ini. 

#62 Nasihat Terbaik 

"Nasihat terbaik yang bisa mengobati 
kerusakan dan kerasnya hati adalah dengan 
al Quran, dengan banyak membaca dan 
merenungkannya. Serta banyak-banyak 
berdzikir mengingat Allah" -Syaikh Ibnu Baz 
rahimahullah- 



@twitulama 



(Sfahadalkandri - Fahad Al Kundari, imam 
masjid besar negara Kuwait, dan insya Allah 
recital Al Qur'an beliau telah masyhur di 
negeri kita 



#63 Sudahkah Al Quran 
Meninggalkan Kesan Di Hati? 

Jabir bin Muth'im sebelum masuk Islam 
pernah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam membaca ayat, "Apakah mereka 
diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka 
yang menciptakan?" (ath-Thuur: 35). Jabir 
berkata, "Hampir-hampir hatiku meiayang 

mendengar ayat tersebut" 
Kita, apakah al Quran telah meninggalkan 
kesan di hati kita? 

(Sfahadalkandri - Fahad Al Kundari, imam 
masjid besar negara Kuwait, dan insya Allah 
recital Al Qur'an beliau telah masyhur di 
negeri kita 



56 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#64 Al Quran vs Twitter 



"Saudara-saudaraku, dahulu para salaf 
apabila memasuki bulan Ramadhan, mereka 
menghentlkan majelis-majelis pengajlannya 
untuk berkonsentrasl pada al Quran dan 
berdziklr. Maka bagalmana dengan akun- 

akun twitter kita? Insya Allah kita akan 
berjumpa lagl setelah Ramadhan, dengan 
Izln Allah" (setelah itu beliau menonaktlfkan 
akunnya hlngga Ramadhan usal -pent) 

@ aboomarl970 - Syaikh 'Awwad Furaijan, 
Imam dan khatib di Kuwait, penceramah 
masalah pendidikan Islam. 



@twitulama 



BAGIAN 9 

MENGHIDUPKAN 
MALAM 
DI BULAN 
RAMADHAN 



58 # 100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#65 Shalat Tarawih Berjamaah, 
Sunnah Nabi Kita Shallallaahu Alaihi 
Wa Sallam 

"Shalat tarawih bukanlah Bid'ah, bahkan dia 
adalah sunnah. Nabi pernah memerintahkan 
dan mengerjakannya, "Sesungguhnya Allah 
mewajibkan kalian berpuasa Ramadhan dan 
aku menjadikan sunnah shalat Ramadhan 
(yaitu tarawih)". Demikian juga sholat tarawih 
berjamaah bukanlah bid'ah, bahkan ia adalah 
sunnah. Rasulullah pernah shalat jamaah 
2 kali bahkan 3 kali di awal Ramadhan 
juga pada 10 malam terakhir beliau pernah 
beberapa kali shalat tarawih berjamaah 
dan beliau bersabda, "Apabila seseorang 
mengerjakan shalat ini bersama imam sampai 
selesai, ditulis baginya pahala sholat semalam 

penuh". Imam Ahmad berhujjah dengan 
hadits ini bahwa mengerjakan shalat tarawih 
berjamaah lebih afdhal dari mengerjakan 
shalat tersebut sendirian" (Ibnu Taymiyyah) 

(5) salehalsultan - Dr. Shalih As Sulthan, 
Dosen Fakultas Syariah Universitas Al 
Qashim, Saudi Arabia 



@twitulama 59 



#66 Tertinggal Rakaat Shalat 
Tarawih 

"Tanya : Wahai Syaikh, saya ketinggalan 2 
raka'at shalat tarawih karena saya keluar 
masjid untuk suatu keperluan, apakah saya 
bisa mengganti 2 raka'at terse but setelah 
shalat tarawih selesai? 
Jawab : Ya, kalau engkau ingin 
menyempurnakannya, maka dapat diganti 
setelah shalat tarawih bersama Imam selesai" 

(5)dr almuqbil - Dr. Umar Al Muqbil, dosen 
hadits di Fakultas Syari'ah Universitas Al 
Qashim, Wakil Ketua di Lembaga Ilmiah 
untuk Studi Al Qur'an, Saudi Arabia. 

#67 Shalat Tarawih 8 Atau 20, 
Ikut Mana? 

"Tanya: Wahai Syaikh, ada keutamaan shalat 
bersama Imam sampai selesai. Bagaimana 
dengan shalat bersama Imam Masjidil Haram, 

apakah bersama 2 Imam tersebut sampai 
witir, atau cukup bersama salah satunya saja? 

( Hal ini karena shalat tarawih di Masjidil 



#100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



Haram dilakukan dengan dua versi, 8 rakaat 
dan 20 rakaat. Dan sebagian masjid di negeri 
kita juga menerapkan hal yang demikian - 
pent) 

Jawab: Keutamaan ini didapat oleh yang 
berjamaah bersama keduanya, karena 
keduanya terhitung seperti satu Imam 

(maksud beliau yaitu mengikuti yang 20 
rakaat -pent)" 

(5)s almajed - Syaikh Sulaiman Al Majid, 

anggota Majelis Syura Saudi Arabia, 
pengasuh berbagai majelis ilmu di Kota 
Riyadh, website beliau www.salmajed.com 

#68 Waspadalah Saudaraku 
yang Tengah Iktikaf.. 

"Saudaraku yang tengah beri'tikaf, hati-hati, 
jangan memandang kepada orang yang tak 
beri'tikaf dengan pandangan sinis! Berapa 
banyak orang yang terhalang i'tikaf karena 

udzur syar'i, bahkan mungkin dia sibuk 
meiakukan hai yang iebih afdhai daripada 
i'tikaf" 



@twitulama 61 



(5)dr almuqbil - Dr. Umar Al Muqbil, dosen 
hadits di Fakultas Syari'ah Universitas Al 
Qashim, Wakil Ketua di Lembaga Ilmiah 
untuk Studi Al Qur'an, Saudi Arabia. 



#69 Bolehkah Wanita I'tikaf 
Di Rumah? 

"Rumah bukan merupakan tempat yang sah 
untuk beri'tikaf, karena syarat sah beri'tikaf 
adalah di masjid. Namun, wanita memeriukan 
tempat yang ieiuasa untuk bermunajat 
kepada Rabbnya. Beribadah di rumah juga 
merupakan amaian yang baik bagi wanita, 
namun hai itu tidak bisa disebut sebagai 
i'tikaf" 

@dr almuqbil - Dr. Umar Al Muqbil, dosen 
hadits di Fakultas Syari'ah Universitas Al 
Qashim, Wakil Ketua di Lembaga Ilmiah 
untuk Studi Al Qur'an, Saudi Arabia. 



02 #100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#70 Keutamaan Lailatul Qadar 

"Di antara barakahnya malam Lailatul Qodar, 
bahwa amalan pada malam itu leblh utama 
dari pada amalan WOO bulan (83 tahun, 4 
bulan). Pada waktu Itu dlturunkan al Quran, 
turun pula malalkat yang sangat banyak 
membawa rahmat dan kebalkan. Barang 
slapa yang shalat pada malam Itu karena 
kelmanan kepada Allah, dan kelmanan 
kepada apa yang Allah siapkan bagi mereka, 
karena mencarl balasan pahala dari Allah, 
maka Allah kan mengampunl dosa-dosanya 
yang telah lalu. Pada malam itu juga amat 
diharapkan terkabulnya do'a. Allahumma 
innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni" 

(Salmonajjid - Syaikh Muhammad Shalih Al 
Munajjid, pengasuh web IslamOA 



@twitulama 63 



BAGIAN 10 

ZAKAT 
MENYUCIKAN 
JIWA 



#100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#71 Mendahulukan Membayar Zakat 
Maal Sebelum Waktunya 

"Tanya : Wahai Syaikh, bolehkah 
mengeluarkan zakat maal di bulan 
Ramadhan? 
Jawab : Kalau sudah sampai haulnya 
(batas waktu harta zakat wajib dikeluarkan 
-pent) wajib dikeluarkan zakatnya dan 
diperbolehkan untuk didahulukan pada bulan 
Ramadhan" 

(5) Dr Farhan Obaid - Dr Farhan bin 'Ubaid 
Doktor dalam Ilmu Bahasa Arab, Imam dan 
Khatib di salah satu masjid di Kuwait. 



#72 Haruskah Memberi Tahu 
Bahwa Ini Zakat? 

"Tanya : ketika memberikan zakat kepada 
fakir miskin (zakat fthri maupun zakat maal 
-pent), apakah harus menyampaikan bahwa 
pemberian ini adalah zakat? 
Jawab : tidak diharuskan memberi 
tahu mustahiq bahwa itu adalah zakat, 



@twitulama 65 



kecuali kalau dugaan kuat diet tidak mau 
menerimanya karena sebab syar'i atau sebab 
pribadi" 

(5)dr alghfaily - Dr Abdullah Al Ghufaily, 
dosen fiqh di Sekolah Tinggi Kehakiman, 
wakil ketua di Universitas Kehakiman dan 
ketua Markaz At Tibyan. 



#73 Apakah Piutang Wajib Dizakati? 

"Piutang yang dimiiiki oleh seseorang tidak 
wajib dikeluarkan zakatnya waiaupun piutang 
tersebut tertahan bertahun-tahun. Sama 
saja, baik orang yang berhutang mampu 
membayar atau tidak mampu" 

(Syalshubaily Dr Yusuf Al Syubailiy, Riyadh, 

pengajarfiqh di Ma'had 'AN (perguruan 
tinggi) Hukum, anggota Asosiasi Ahli Fiqh 
Syari'ah Amerika 



66 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#74 Zakat Bagi Pejuang Suriah 

"Sumbangan yang diperuntukkan bagi 
pasukan pejuang Suriah sebagaimana 
diperintahkan untuk dibayarkan oieh Raja 
Saudi Arabia, adaiah bagian dari infak fii 
sabiiiiiah dan diperbolehkan membayar zakat 

untuk hai tersebut. Keragu-raguan yang 
disebarkan sebagian kaiangan mengenai hai 
ini hanyalah aiasan yang dibuat-buat" 

(Syalshubaily - Dr Yusuf Al Syubailiy, Riyadh, 

pengajarfiqh di Ma'had 'AN (perguruan 
tinggi) Hukum, anggota Asosiasi Ahli Fiqh 
Syari'ah Amerika. 



@twitulama 67 



BAGIAN 11 

KETIKA HARUS 
BERPISAH 



33 #100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#75 Doa Di Sepuluh Hari Terakhir 
Ramadhan 

"Perbanyaklah berdoa : Allahumma innaka 
'afuwwun, tuhibbul 'afwa fa'fuanni, Ya Allah 
sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, 
menyukal ampunan, maka ampunllah aku) 
dalam sepuluh hari terakhir Ramadhan, 
termasuk dl waktu selaln shalat" 

(5)Dr Alsadhan - Syaikh Abdul 'Aziz bin 
Muhammad As Sadhan, salah seorang murid 

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, 
Doktor dalam ilmu Ushuluddin Universitas Al 
Imam 



#76 Orang Yang Tidak Akan Merugi 

Tldak akan rugl orang yang mengangkat 
tangannya kepada Allah seraya berucap, 
"Allahumma Innaka afuwwun, tuhibbul 'afwa 
fa'fu 'annl" 

@mishari_alafasy - Syaikh Misyari Rasyid Al 
Afasy, qari' yang masyhur di Timur Tengah 
dan Indonesia, Imam Masjid besar Kuwait 



@twitulama 69 



dan alumnus Universitas Islam Madinah 
Fakultas Studi Islam dan Al Qur'an 

#77 Ramadhan, Atau Kita yang 
Duluan Pergi? 

"Masalahnya bukan ketika Ramadhan 
meninggalkanmu, masalahnya adalah ketika 
engkau yang meninggalkan Ramadhan. 
Ramadhan kalau pergi, dia kan kembaii 
lagi. Tapi, kalau engkau yang pergi (yaitu 
meninggal dunia, semoga Allah wafatkan 
kita semua dengan khusnul khatimah, 
aamiin -pent) maka kau tak kan kembaii. Jadi 
tambahlah perbekalanmul" 

(5)Dr almosimiry Dr Riyadh al Musaimiry 
Pengajar di Universitas Ibnu Su'ud KSA 

#78 Siapa Yang Bisa Merasakan 
Nikmatnya Ramadhan? 

"Datangnya bulan Ramadhan adalah 
nikmat yang sangat besar. Tapi... nikmat 

tersebut hanya dirasakan oleh mereka 
yang menunaikan hak bulan Ramadhan. 
Yang ingin kembaii kepada Rabbnya dari 



70 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelalaian 
menuju dzikir, darijauh menjadi dekat kepada 
Rabbnya" 

(5>alnajdil - Dr Muhammad al Hamuud an 
Najdi, Doktor dalam bidang akidah, Imam 
dan Khotib di Masjid Shobaah An Naashir 

#79 Sungguh Ajaib Dan 
Mengherankan! 

"Sungguh ajaib! Jamaah memenuhi masjid- 
masjid di buian Ramadhan, ini adaiah 
kebaikan, tetapi ke mana orang-orang 
ini sebeium Ramadhan? Bukankah Zat 
yang kaiian shoiat kepadaNya pada buian 
Ramadhan adaiah sesembahan kaiian juga di 
iuar Ramadhan?" 

@Dr_malqahtani - Dr. Muhammad Sa'id 
Al Qahthani, pernah menjabat dosen mata 

kuliah Aqidah dan Madzhab Pemikiran 
Kontemporer di Universitas Ummul Qura, 
Saudi Arabia 



@twitulama 



#80 Janganlah Mengurai Benang 
Yang Telah Terpintal.. 

Kalau engkau tak punya persiapan untuk 
melanjutkan ketaatan setelah Ramadhan, 
maka setidaknya jangan menghacurkan 
kebalkan-kebalkan yang sudah diperbuat di 
bulan penuh keutamaan tersebut (dengan 
berbuat keburukan di luar bulan Ramadhan 
-pent). Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), 

"Dan janganlah kamu seperti seorang 
perempuan yang menguralkan benangnya 
yang sudah diplntal dengan kuat, menjadi 
ceral beral kemball" (QS. An Nahl: 92) 

@Dr_almosimiry Dr Riyadh al Musaimiry 
Pengajar di Universitas Ibnu Su'ud KSA 

#81 Jangan Biarkan Masjid Itu 
Kosong Kembali 

"Wahai mereka yang telah terbiasa pergi 
ke masjid dan memakmurkan rumah Allah 
di bulan Ramadhan dengan berdzikir 
dan shalat. Tetaplah di atas jalanmu itu, 
istiqomah, jagalah kebersamaan, dan 
tetaplah shalat berjamaah" 



72 #100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



(SAbdulazizfawzan Dr. Abdul Aziz al Fauzan, 

Dosen pengajar Fiqih dan mantan ketua 
jurusan Perbandingan Fiqih di Sekolah Tinggi 
untuk para hakim 

#82 Apa yang Menyibukkanmu 
Darinya? 

Dibacalah kitab-kitab ilmu di sudut 
perpustakaan, mushaf-mushaf Al Quran yang 
tidaklah ia dibaca selain di buian Ramadhan! 
Khaiid bin Waiid sibuk dengan jihad dan 
ekspansi Islam, namun ia pun merasa 
waktunya tersita lalu kemudian kembali 
menyibukkan diri dengan Al Quran. Adapun 
engkau, apa yang membuatmu sibuk? 

@Demaigi Abdul Aziz Ad Damiji, anggota 
Jum'iyyah Al Fiqhiyyah As Su'udiyyah, pakar 
fiqh dan dakwah Saudi Arabia 

#83 Ya Allah, Ridhailah Kami! 

"Semoga Allah meridhai kita semua di 
bulan Ramadhan, keridhaan yang tidak 
mendatangkan kemarahanNya setelah 
Ramadhan. 



@twitulama 



Ya Allah jadlkan kaml orang-orang yang 
Engkau clntal, jadlkan kaml wall-wallMu. 
Ya Allah, jadlkan Ramadhan sebagal sebab 
kebahagiaan pada setlap umat Islam. " 

(5>Dr Alshathry - Dr. Sa'ad Asy Syitsriy, Doktor 
dalam bidang Ushul Fiqh, pernah menjadi 
anggota Hai'ah Kibaril Ulama (Lembaga 
Ulama Senior di Saudi Arabia), kini menjabat 
dosen di King Saud University (KSU), Riyadh. 



#84 Jadilah Rabbani, 
Bukan Ramadhani 

Jadilah engkau hamba Allah yang Rabbani, 
Janganlah engkau menjad hamba Allah 
yang Ramadhani (hanya Ibadah dl bulan 

Ramadhan saja -pent) "Sembahlah Rabbmu 
sampal datang kematlan" (QS Al Hljr: 99) 

@ dr alhabdan - Dr. Muhammad al Habdan, 
anggota Rabithah 'Ulama Al-Islamiy, pembina 
website www.alhabdan.net 



7 4 #10 ° Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



BAGIAN 12 

BERBAHAGIA 
DI HARI RAYA 



@twitulama 



#85 Bolehkah Shalat led Di Rumah? 



Shalat led tidakiah diiakukan kecuali di 
lapangan atau di masjid-masjid. Maka tak 
ada shaiat led yang diiakukan di rumah. Siapa 
yang tidak mampu karena ada halangan 
syar'i, maka dia akan mendapatkan pahala 
niatnya. 

(SDr almosleh - Dr. Khalid Al Mushlih, dosen 
fiqh pada Universitas Al Qashim, sekaligus 
menantu Syaikh Muhammad bin Shalih Al- 
'Utsaimin. 



#86 Materi Khutbah Idul Fitri 

"Dahulu Nabi shaiiaiiahu 'aiaihi wa saiiam 
berkhutbah ied dengan mengajarkan manusia 

apa yang mereka periukan. Demikianiah, 
disunnahkan bagi khatib untuk menjeiaskan 
kepada manusia mengenai masaiah agama 
yang mereka periukan di hari ini" 

(Sassdais - Syaikh Abdurrahman bin Shalih As 
Sudais, penulis kitab-kitab ilmiah diantaranya 
Syarh 'Aqidah Ath Thahawiyah 



76 # 100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#87 Seputar Khutbah Idul Fitri 



Ibnul Qoyyim mengatakan, "Dulu khutbah 
'led Nabl shallallahu 'alalhl wa sallam seputar 

masalah pokok-pokok keimanan kepada 
Allah, kepada malalkatNya, kepada kltabNya, 
kepada rasulNya, kepada perjumpaan 
denganNya, menyebut tentang surga dan 
neraka. Menyebutkan apa yang Allah slapkan 

untuk para wallNya dan orang-orang yang 
taat kepadaNya. Menyebutkan pula apa yang 
Allah slapkan untuk musuh-musuhNya dan 
orang-orang yang makslat kepadaNya. 

Maka dengan khutbah Itu, hatl manusla akan 
penuh dengan keimanan, tauhld, mengenal 

Allah dan menglngat harl perjumpaan 
denganNya. Maka boleh jadl Nabl shallallahu 

'alalhl wa sallam memlllh surat Qaf dan 
surat Al Qomar dalam bacaan shalat lednya, 

karena dalam keduanya ada penetapan 
mengenal pokok-pokok agung dalam agama, 
mengenal keimanan, harl kebangkltan, takdlr, 
aklbat orang-orang yang mendustakan dan 
balasan-balasan bag I orang mukmln. 

(Sassdais - Syaikh Abdurrahman bin Shalih As 



@twitulama 



Sudais, penulis kitab-kitab ilmiah diantaranya 
Syarh 'Aqidah Ath Thahawiyah 

#88 Bolehkah Menampakkan 
Kesenangan Di Hari Lebaran? 

Menampakkan kesenangan pacta hari raya 
Idui Fitri, dan bergembira di hari itu, adaiah 
termasuk mengagungkan syiar-syiar Aiiah 

(5)Dr almosleh - Dr. Khalid Al Mushlih, dosen 
fiqh pada Universitas Al Qashim, sekaligus 
menantu Syaikh Muhammad bin Shalih Al- 
'Utsaimin. 

#89 Apa Yang Diucapkan 
Saat Idul Fitri? 

Dahulu para sahabat apabila mereka kembali 
dari shalat 'led, mereka mengatakan kepada 
yang lain, "Taqabbalallahu minna wa minka" 

(semoga Allah menerima amal ibadahku 
dan dirimu). Imam Ahmad berkata tentang 
riwayat ini : "sanadnya bagus" (Al Mughni 
2/296) 



78 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



(Syusufalahmed Dr Yusuf al Ahmad Dosen 
Fikih di Jurusan Syariah Universitas Ibnu 
Su'ud, Riyadh 

#90 Di Balik Kebahagiaan Idul Fitri 

"Sesungguhnya orang mukmin itu 
bersaudara" (QS. Al Hujurat : 10) Janganlah 
kegembiraan Idul Fltrl melalalkan klta dan 
duka saudara-saudara klta dl Syam (Surlah) 
yang tldak blsa merayakan Idul Fltrl tahun 
Inl. Hendaknya klta membantu mereka, 
menyambung hubungan dengan mereka 
lewat doa dan bantuan" 

(5)dr alyahya Dr. Yahya bin Ibrahim Al Yahya, 
doktor dalam bidang ilmu hadits, pernah 
menjabat sebagai dosen dan wakil rektor 
bidang kemahasiswaan Universitas Islam 
Madinah. 



@twitulama 79 



#91 Bentuk Syukur dan Senang 
Di Hari Raya 

"Ibadah di hari raya adalah: bersyukur dan 
senang dengan nikmat Aliah. Ketika Anda 
bisa mereaiisasikan keduanya, maka hari raya 
Anda akan penuh berkah. Di antara bentuk 
hai tersebut: kasih sayang Anda kepada yang 
membutuhkan, maaf Anda untuk orang-orang 
yang bersaiah dan Anda menyambung taii 
siiaturahmi dengan mereka yang berhak" 

(5)dr alghfaily - Dr Abdullah Al Ghufaily, 
dosen fiqh di Sekolah Tinggi Kehakiman, 
wakil ketua di Unversitas Kehakiman dan 
ketua Markaz At Tibyan. 



30 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#92 Ya Allah, Berilah Rahmat Kepada 
Mereka! 

Idul Fitri kita, dengan karunia Allah, 
Alhamdullllah berlangsung dalam keadaan 
aman dan lapang. Idul Fltrl sebaglan saudara- 
saudara klta kaum musllmln, ada dl tenda- 
tenda pengungslan, dalam keadaan lapar, 
dl bawah deslngan peluru. Ya Allah berilah 
rahmat kepada mereka semua. 

(S)dr alshoreka - Dr. Abdullah Al Syurikah, 
Imam dan Khatib Masjid Ad Duwailah, Kuwait 



@twitulama 31 



BAGIAN 13 

BERAMAL 
SHALIH 
DI BULAN 
SYAWWAL 



32 # 100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#93 Niat Puasa Syawal Sekaligus 
Membayar Hutang 

"Tanya : Wahai Syaikh, bolehkah 
menggabung niat puasa sunnah 6 had di 
bulan Syawal dengan niat membayar hutang 
puasa Ramadhan? Kami mencintaimu karena 
Allah, semoga Allah membalasmu dengan 
kebaikan. 

Jawab : Membayar hutang puasa Ramadhan 
berbeda hukumnya dengan puasa 6 hari di 
bulan Syawal (yaitu wajib dengan sunnah 
-pent), keduanya tidak boleh digabungkan 
niatnya" 

(SothmanALkamees - Syaikh Utsman Al 
Khumais, ulama yang telah menulis berbagai 

kitab dalam membantah pemikiran Syi'ah 
Imamiyah, beberapa kali pernah berkunjung 
ke Indonesia, website beliau http://almanhaj. 
net 



@twitulama 33 



#94 Penjelasan Seputar Hadits Puasa 
Syawwal 

"Pendapat yang menyebutkan tidak 
disunnahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal 

dengan alasan hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Ayub adalah lemah (dha'if) karena 
di daiamnya ada perawi Sa'd bin Sa'id 
adaiah pendapat orang-orang yang tidak 

paham peiajaran sanad hadits. Kerena 
Sa'id tidak bersendirian meriwayatkannya, 

ada Yahya bin Sa'id, ada Abdu Rabbin i 
bin Sa'id dan ada Shafwan bin Saiim yang 
juga meriwayatkannya. Benariah, siapa 
yang berbicara tentang satu perkara yang 
bukan ahiinya, maka akan keiuar keajaiban- 
keajaiban yang aneh" 

@DrAbdullahsulmi Dr. Abdullah As 
Sulmi, pengajar fiqh di Perguruan Tinggi 
Kehakiman, Riyadh, pakar dalam fiqh jual 
beli kontemporer, salah seorang murid 
Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin 
rahimahullah. 



34 #10 ° Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#95 Bolehkah Berniat Puasa Sunnah 
Di Siang Hari? 

"Wajibnya niat puasa di malam hari hanyalah 

khusus untuk puasa wajib seperti puasa 
Ramadhan. Adapun puasa sunnah baikyang 
karena ada sebab atau tidak seperti puasa 6 
hari di buian Syawai, maka boieh diniatkan 
pada siang harinya (misainya sampai siang 

beium makan, kemudian ianjut sampai 
maghrib dengan niat puasa Syawai -pent) 
dan dia akan diberi ganjaran atas niatnya 
tersebut" 

@DrAbdullahsulmi Dr. Abdullah As 
Sulmi, pengajar fiqh di Perguruan Tinggi 
Kehakiman, Riyadh, pakar dalam fiqh jual 
beli kontemporer, salah seorang murid 
Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin 
rahimahullah. 



@twitulama 35 



#96 Motivasi Puasa Sunnah 



Wahai orang-orang yang telah merasakan 
manisnya berpuasa di bulan Ramadhan, 
jangan terluput dengan puasa di bulan-bulan 
lain. Allah telah mensyariatkan puasa Senin- 
Kamis dan puasa 3 hari di pertengahan bulan. 
Serta puasa yang paling afdhal yaitu puasa 
Daud, berpuasa sehari dan berbuka sehari. 
Jika tak bisa melakukan ini semua, maka 
jangan lupa puasa 6 hari di bulan Syawal. 
Siapa yang berpuasa Syawal setelah puasa 
Ramadhan maka ia seakan-akan puasa 
setahun penuh. Dari Abu Ayub alAnshori 
bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa 
sallam bersabda, "Siapa yang berpuasa 
Ramadhan kemudian diikuti puasa 6 hari di 
bulan Syawal maka seakan-akan ia puasa 
setahun penuh" (HR Muslim) 

(SAbdulazizfawzan Dr. Abdul Aziz al Fauzan, 

Dosen pengajar Fiqih dan mantan ketua 
jurusan Perbandingan Fiqih di Sekolah Tinggi 
untuk para hakim 



36 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#97 Yang Paling Utama Setelah 
Puasa Di Bulan Ramadhan 

Puasa di bulan Muharram memiliki 
kekhususan daripada puasa lain. Nabi 
shallallaahu alaihi wa sallam pernah 
bersabda, "Puasa yang paling utama setelah 
puasa Ramadhan ialah puasa di bulan 
Muharram" 

(SAbdulazizfawzan Dr. Abdul Aziz al Fauzan, 

Dosen pengajar Fiqih dan mantan ketua 
jurusan Perbandingan Fiqih di Sekolah Tinggi 
untuk para hakim 

#98 Dapatkan Apa Yang Tersisa 

"Dapatkan apa yang tersisa dari bulan Syawal 
dengan puasa 6 hari di dalamnya" 

@dr_alshoreka - Dr. Abdullah Al Syurikah, 
Imam dan Khatib Masjid Ad Duwailah, Kuwait 



@twitulama 37 



#99 Mana Yang Didahulukan: 
Membayar Hutang Atau Berpuasa 
Syawal? 

Yang lebih utama adalah membayar 
hutang puasa dulu sebelum puasa 6 had di 
bulan Syawal. Namun siapa yang kesulitan 
melakukan seperti itu, dia boleh puasa 6 
had di bulan syawal dulu, kemudlan dia 
membayar hutangnya di waktu yang dia 
mampu. Karena waktu untuk membayar 
hutang panjang (7 7 bulan) adapun waktu 
puasa Syawal itu terbatas (hanya 7 bulan 
kurang) 

(SAbdulazizfawzan Dr. Abdul Aziz al Fauzan, 

Dosen pengajar Fiqih dan mantan ketua 
jurusan Perbandingan Fiqih di Sekolah Tinggi 
untuk para hakim 



38 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



#100 Bulan Syawwal, Bulan Sial 
Untuk Menikah? 

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha beliau 
berkata, "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa 
sallam menikahiku pada bulan Syawwal, 

binaa (yaitu bertemu istri dalam satu 
ruangan khusus -pent) denganku juga di 
bulan Syawwal". Banyak perempuan takut 
untuk menikah di bulan Syawwal karena 
menganggap sial, maka (perkataan Aisyah) 
ini bantahan untuk anggapan jahiliah 
tersebut. 

(Salmonajjid - Syaikh Muhammad Shalih Al 
Munajjid, pengasuh web IslamOA 



@twitulama 39 



{Closing} 



Be a servant of Allah who is Rabbani 
(knowledgeable of and obedient to his 
Lord), do not be a servant of Allah who 
Is Ramadhanl (one who only worships In 
Ramadhan), 

"And worship your Lord until there comes to 
you the certainty of death" (al Hljr: 99) 

(5) dr alhabdan - Dr. Muhammad al Habdan, 
Member of Robithoh 'Ulama Al-Islamiy, 
Supervisor of website alhabdan.net (via 
twitulama) 



90 # 100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



@twitulama 91 



92 #100 Nasihat Ulama Seputar Ramadhan 



